SHALAWAT AL-HABIB AL-IMAM AL-ALLAMAH ALI BIN MUHAMMAD BIN HUSAIN AL-HABSYI 

(Shohibul Maulid Simthud Duror) 

? C ? (S £ 

.jgj ^IjS) jil. OljS^I >^ U oSjj. diSfl IjtiSj cAjji. jaJi ^ 

Ya Allah, Ya Tuhan kami, limpahkanlah sholawat dan salam yang terbesar dan mencakup segalanya, teramat suci dan luas 
jangkauannya, atas diri insan ini (Nabi Muhammad SAW) yang dengan seksama memenuhi kewajiban perhambaan kepada 
Tuhannya, dengan menyandang segala sifat sempurna, dan bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada Ilahi serta 
menghadapkan diri pada-Nya dengan sebaik-baik dan sesempurna cara, sholawat rahmat yang mengukuhkan jalinan ikatan 
dengan pribadinya bagi si pembaca sholawat atas dirinya, menjadikan hatinya terang benderang tersentuh Nur kecintaan dan 
kerinduan kepadanya, dan memasukannya dengan Inayah Allah ke dalam kelompoknya, demikian pula atas segenap 
keluarganya serta para sahabatnya yang menduduki puncak derajat yang tinggi karena dekat kepadanya, dan bernaung di 
bawah bayang-bayang kemuliaan sejati dengan mencintainya sepenuh hati, sholawat dan salam terus menerus yang tiada 
hentinya selama hembusan angin mengharumi mayapada menyebar sebutan indah mereka semuanya. 

(Dari Al-Habib Novel bin Muhammad Alaydrus, Pengasuh Majelis Ar-Raudhah Surakarta, Dibaca Pagi 10 kali dan Sore 10 kali) 


